KULA 


BAB 


Google Chrome 


Ada banyak “tool” untuk menjelajahi internet. Saat pertama kali 
internet dikenal di dunia, Anda bisa memanfaatkan Internet 
Explorer. Bertahun-tahun kemudian, Firefox menggantikan peran 
Internet Explorer sebagai browser paling populer. Walaupun belum 
ada data yang menunjukkan turunnya penggunaan Firefox, tapi 
akhir-akhir ini Google Chrome mulai dilirik karena didukung oleh 
Google baik lewat iklan di internet maupun televisi. Nah, supaya 
Anda bisa mencicipi kecanggihan Google Chrome, di bab ini kita 
akan mempelajari tip dan trik terkait Google Chrome. Jika Anda 
belum memiliki Google Chrome, Anda bisa men-download-nya di 
situs berikut: 


www.google.com/Chrome 


Sign In di Google Chrome 


Kalau Anda ingin mendapatkan hasil terbaik di Google Chrome 
maka sebaiknya Anda sign in atau mendaftarkan diri di situs 
Google agar bisa mendapatkan teknologi apa pun yang disediakan 
oleh Google Chrome. Berikut langkah-langkahnya: 


1. Masuklah ke webstore Google Chrome dengan menulis alamat 
berikut: https://chrome.google.com/webstore/. 


35 


- 
@ | chrome web store Signin | & 


The Word 
2 hy 


The Worid Smiling 
santo 


PICKY 


WALLPAPERS 


9, Fara 
K Tren 


GIFPAL 
soto 


PIR 


How Do You Say 
sara 


Halaman Webstore Google Chrome 


Klik Sign In yang ada di sisi kanan pada webstore. 


Kalau Anda memiliki akun Gmail, masukkan email dan pass- 
word di kotak yang telah disediakan. Tapi jika belum me- 
milikinya, klik create an account for free yang ada di sisi kiri 
atas. 


4. Asumsikan Anda sudah punya Gmail, tekan tombol Sign In 
untuk masuk ke akun Anda. 


Setelah Anda masuk dengan menggunakan username yang Anda 
miliki, kini Anda bisa memasang aplikasi-aplikasi kecil untuk me- 
nambah fitur-fitur baru ketika menggunakan Gmail, Google, atau 
Google Chrome. 


Mencari Aplikasi dan Ekstensi 


Anda bisa mencari aplikasi dan ekstensi menggunakan Google 
Chrome Web Store. Alamatnya di sini: https://chrome.google.com 
/webstore/category/home. 


Di sisi kiri atas terdapat kotak pencarian. Jika Anda ingin mencari 
yang Anda inginkan, ketik namanya di kotak ini dan tekan tombol 
Enter. Nanti setelah ditemukan apa yang Anda cari, klik Add to 
Chrome untuk memasang ke dalam Google Chrome. 


36 


Bd 
& chrome web store 


Kotak pencarian yang memudahkan Anda mencari 


Mengirim Email secara Terjadwal 


Apakah Anda ingin menulis email hari ini untuk dikirim pada 
tanggal tertentu? Kalau begitu, Anda bisa memanfaatkan fitur 
pengiriman email terjadwal yang telah disediakan oleh Google. 
Caranya adalah sebagai berikut: 


1. Di kotak pencarian, ketiklah: boomerang for gmail. 


. 
& . chrome web store 


boomerang for gmail 


Mencari aplikasi “boomerang for gmail” 


2. Tekan tombol Enter dan seharusnya akan ditemukan aplikasi 
seperti ini. 


PA Boomerang for Gmail" 
p- from Baydin Inc. 


KAI 


Aplikasi “boomerang for Gmail” 


Tekanlah tombol Add to Chrome. 


4. Jika muncul kotak dialog Confirm Installation, tekan tombol 
Install. 


5. Kalau sudah terinstal, masuklah ke mailbox Gmail dan buatlah 
email seperti biasa dengan menekan tombol Compose. 


6. Di samping kanan tombol Send terdapat tombol baru bernama 
Send Later. Apakah Anda tidak melihat tombol ini? Mungkin 


37 


karena Gmail yang Anda pakai menggunakan format Basic. 
Ubahlah ke versi Standard dengan menggulung layar ke bawah 


dan Anda akan temukan pilihan seperti gambar di bawah ini. 
Klik Standard. 


Gmail view: standard | basic HTML Learn more 


Pilih opsi view Standard agar Anda bisa menggunakan 
boomerang 


7. Tentukan tanggal pengiriman email lewat pilihan-pilihan waktu 
yang ada di situ. 


Click here to enable desktop notifications for Gmail. 


SEND AN Send Later Save Now Discard 


In 1 hour 
In 2 hours 
In 4 hours 


Tomorrow morning 
Tomorrow afternoon 
In 2 days 
In 4 days 
In 1 week 
B 7 1 In2 weeks ea 
“In 1 month 


in 2days 


Kl 
Kl 
UI 
Jt 
Il 


Ix @ « Plain Text 


At a specific time 
Examples: Monday 9am', Dec 23 


121112012 8:00 AMI 


Founder J 
hitp//thin E Random time 


Schedule recurting message 


Matt Joko 
CV. Wani Piro Limited Edition 
"money is our passion" 


Memilih waktu pengiriman berdasarkan jadwal yang Anda 
tentukan sendiri 


Mengirim Email secara Berulang Kepada Seseorang 


Anda ingin mengirim email secara berulang dan rutin kepada 
seseorang, misalnya untuk mengingatkan orang tersebut kalau 
pada tanggal tertentu ada rapat direksi? Daripada menulis email 
berkali-kali, lebih baik gunakan langkah-langkah di bawah ini: 


38 


Buatlah email terlebih dulu seperti biasa. Jangan lupa can- 
tumkan siapa yang akan menerima email itu. 


Selanjutnya, tekan tombol Send Later dan pilih Schedule 
recurring message. 


Nanti aturlah bagaimana pesan itu akan dikirim berulang-ulang 
lewat panel kecil seperti di bawah ini: 


Start: berfungsi untuk menentukan kapan email dikirim. 


Send Time: berfungsi untuk menentukan pukul berapa 
email itu dikirim. 


Repeats: berfungsi untuk menentukan jeda pengiriman dari 
satu email ke email lainnya, apakah mingguan, bulanan, 
atau lainnya. 


Schedule a recurring message 


Starts 02/05/12 ES! Send Time: |10:33 AM 
Repeats Weekly v 
Every 1 (#|week 
On SunLI/ MonL! TueL| WedLI ThurL1 FriLi Sat 
Ends @ atter|1o |($!| messages 

Oon 2 

O No end date 
Summary 


Mengatur penjadwalan pengiriman email berulang 


Every: berfungsi untuk mengirim berapa kali dalam jeda 
waktu tersebut (yang diatur dalam Repeats) email itu di- 
kirim. 

On: berfungsi menentukan hari-hari pengiriman email. 


Ends: Jika Anda memilih After maka pengiriman email 
akan berhenti jika sudah mencapai berapa kali pengiriman 
(isi di kotak messages). Apabila memilih On maka ten- 
tukan kapan email itu akan dihentikan pengirimannya 


39 


berdasarkan tanggal tertentu. Jika Anda memilih No end 
date maka email itu akan selalu dikirim. 


4. Tekan tombol Schedule jika sudah. 


Mengakses Internet Ekstra Cepat 


Anda ingin mengakses internet ekstra cepat? Gunakan Fastest- 
Chrome. Berikut langkah-langkahnya: 


1. Di kotak pencarian, ketiklah fastestchrome. 


ap 
& chrome web store 


fastestchromel 


Mengetik “fastestchorme” untuk mendapatkan 
teknologi percepatan internet 


2. Tekan tombol Add to Chrome dan instal “fastestchrome” ini ke 
dalam Google Chrome seperti telah diuraiakan di awal bab. 


3. Setelah itu, aplikasi “fastestchrome” siap digunakan. 


Menggunakan Fastest Chrome Bersama-sama 
dengan Google.com 


Anda bisa memanfaatkan fastestchrome dengan mesin pencari 
Google.com. Caranya adalah sebagai berikut: 


1. Masuklah ke situs Google terlebih dulu dengan mengetik: 
www.google.com. 


2. Ketiklah apa pun yang ingin Anda cari. Tekan tombol Enter 
untuk mulai mencari. 


3. Nanti daftar hasil pencarian akan didapat dan secara otomatis 
fastestchrome akan menunjukkan ikon seperti contoh di bawah 
ini. 


40 


Jubilee Enterprise PCL (JUBILETB) Stock Ouote & Analysis... W DO: 
omberg.com/app ?ticker-JUBILE:TB 

Stock Si /sis for JUBILE TB. Get stock price, historical stock charts & news for 
Jubilee Enterprise PCL, in the Retail-Jewelry industry 


Jubilee Diamond M 
jubileediamond.co.th/ - Translate this page 
link Jubilee Facebook 


Jubilee Enterprise Public Company Limited 

Jubilee's Collection. Special Promotion. Jubilee's Online Store. Innovation & 
Expertise Customer Service. Carat. Jubilee Heart. Solit. Floriss. Twin Line . 
ub-th listedcompany.com' - Cached - Similar 


Dinamika eBooks Penulis JUBILEE ENTERPRISE 
Buku:7.163 PE one 3 Member 6 ae add user Join Member .. 
dinamikaebo com/author.php?vie 81 - Cached - “Similar 


Ikon “Page 2” di dalam hasil pencarian 


4. Itu artinya, fastestchrome akan langsung menampilkan ha- 
laman dua dari daftar hasil pencarian sehingga Anda tak perlu 
mengklik halaman “2” pada Google. Begitu seterusnya sampai 
halaman-halaman selanjutnya. Dengan kata lain, seluruh hasil 
pencarian akan diletakkan dalam satu halaman saja. 


Mencari Definisi Kata Menggunakan Wikipedia 


Apakah Anda sedang browsing di internet dan menemukan nama 
orang, penyakit, atau istilah yang asing dan Anda ingin tahu apa 
atau siapa di balik istilah-istilah itu? Cek saja menggunakan 
fastestchrome dan Wikipedia. Langkah-langkahnya adalah sebagai 
berikut: 


1. Pastikan Anda sudah masuk ke dalam sebuah situs. 


2. Klik-drag teks yang ingin Anda ketahui lewat Wikipedia agar 
teks itu terseleksi. 


3. Lantas, klik ikon Wikipedia yang nanti akan muncul di ha- 
dapan Anda. 


41 


Wikipedia: amphetamine definition: a racemic 


compound Ce“9nHaM13MN or one of its 

derivatives (as dextroamphetamine or 

methamphetamine) freguently abused as a 

stimulant of the central nervous system but 

used clinically especially as the sulfate or 2 Dampaknya 
hydrochloride salt to treat hyperactive children 

and the symptoms of narcolepsy and as a 

short-term appetite suppressant in dieting. — 


Jakarta - Badan | lasional (BNN) kembali menangkap tangan @ YAMAHA 
seorang Pilot Lion nenggunakan sabu di sebuah kamar hotel di 


Surabaya. Apa bahayanyf search Wikipediap megang kendali pesawat dalam x AND 
kondisi Ay zat En USeMle N YA 


CE ma 


Blok dan Anda akan mendapatkan ikon Wikipedia 


4. Tunggu beberapa saat sampai Wikipedia menyajikan informasi 
terkait dengan teks yang Anda blok tersebut. 


OorOoe HA 


& Login/create account WI 
Article | Talk Read Edit View history a 


Amphetamine 0 « a » # & 


WiKIPEDIA , 
AWIKIPEDIA | Ftom wiipesia.netee encrdopeds 
For other uses, see Amphetamine (disi 


Lani Se Amphetamine (USAN, abbreviated from alpha-methyiphenethylamine) or amfetamine (INN) is a Amphetamine 
ontents 


psychostimulant drug of the phenethylamine class that produces increased wakefulness and focus in 
Featured content 


association with decreased fatigue and appetite. 
Current events 9 2 NH» 
Random arida Brand names of medications that contain, or metabolize into, amphetamine include Adderall, Dexedrine. 
Donats to Wikipedia Dextrostat, Desoxyn,I2! ProCentra, and Vyvanse, as well as Benzedrine in the past. 
The drug is also used recreationally and as a performance enhancer. Recreational users of amphetamine 


 Interaction 
ag have coined numerous street names for amphetamine, such as "speed' 


Aboutnipecia aa bas » 
Community portal 
Recent changes 

Contact wpedia 


1 Etrects 

1.1 Physical effects 

1.2 Psychological effects 
Toolbox 1.3 Witndrawal effects 
2 Side effects 


Ji el 2:1 Contraindications 


Languages 2.2 Dependence and addiction 
ta 23 Overdose 
24 Psychosis 


Systematic (UPAC) name 
(6)-t-phenyhoropan-2-amine 
Bandlam-gd Siar Ba 
Bunraperir 
Catala 
Can 3.2 Endogenous amphetamines 
33 Dopamine Pregnancy cat. Cus 


3 Mechanism of action 


3.1 Primary sites ofaction Trade names — Adderal 


'AHFSIDrugs.com monograph 


Dansk 
Deutsch 
Eesti 

Emurs 
Esnafiol 


3.4 Serotonin Legal status 
3.5 Other relevant neurotransmitters 

4 Pharm 
4.1 Chemical properties 


Hasil penelusuran kata menggunakan Wikipedia 


Mempercepat Akses Menuju Sebuah Situs 


Menggunakan Speed Dial 
Ada dua cara mengakses sebuah situs. Pertama, dengan mengetik 
alamat situs itu secara langsung di kotak Address. Jadi, kalau mau 


masuk ke Youtube, tulislah: www.youtube.com. Cara kedua adalah 
menggunakan “jalan pintas”, entah lewat bookmark atau metode 


42 


lainnya. Cara pakainya cukup sederhana, klik “jalan pintas” itu 
dan Anda akan langsung masuk ke sebuah situs. Cara kedua ini 
cepat karena tidak memaksa Anda untuk mengetik. 


Dan, salah satu cara untuk cepat menuju sebuah situs meng- 
gunakan cara kedua itu adalah dengan memakai Speed Dial. 
Caranya sebagai berikut: 


1. 


Ketiklah: Speed Dial di kotak pencarian Chrome Web Store. 


ap 
& chrome web store 


Speed Dial 


Mencari “speed dial” dari kotak pencarian Chrome Web Store 


2. Tekanlah tombol Add to Chrome pada hasil pencarian yang 


didapat. 


Speed Dial 


Extensions 
sie! from josorek Khhh 
ia Te Ma “F ADD TO CHROME 
urp sua 


Instal “speed dial” ke dalam Google Chrome 


Sekarang untuk mendata situs-situs yang akan dimasukkan ke 
dalam “jalan pintas”, lakukan langkah-langkah sederhana se- 
perti ini: ketik alamat situs yang ingin Anda masukkan, tekan 


tombol Enter untuk masuk ke situs itu, klik ikon ini Ha dan 
tekan tombol Add this page. 


Berikut contoh-contohnya: 


a. Ketik alamat: www.youtube.com. Tekan tombol Enter 


untuk masuk ke Youtube.com. Klik ikon Pn dan tekanlah 
tombol Add this page. 


ft O www.youtube.com 


43 


Mx 
Open Speed Dial 


Eu AGd Current Page 


Proses mendata sebuah situs ke dalam “jalan pintas” 


b. Lakukan langkah-langkah di atas berulang-ulang untuk 
situs yang lain. 


5. Di mana “jalan pintas” itu akan terlihat? Cobalah tekan tombol 
Ctrl-T untuk membuka tab baru. Di situ, jalan pintas-jalan 
pintas untuk menuju sebuah situs telah terbuat dan Anda bisa 
klik secara langsung. 


Amazon.com: Online Shopping f Facebook (OB YouTube - Broadcast Yourself. 
na E— - 
HL : 
& aa «| 
aa 5: 
-— 2 eI 
ng s 
' | - 
kah az — E 
2 5. 


Jalan pintas yang diwujudkan dalam bentuk gambar-gambar 
kecil 


Mengetahui Suhu dan Cuaca di Seluruh Dunia 
secara Cepat 
Anda ingin bepergian ke sebuah negara dan ingin mengetahui 


bagaimana kondisi negara tersebut dalam kaitannya dengan suhu 
dan cuaca? Gunakan langkah-langkah sebagai berikut: 


1. Ketik: full screen weather di kotak pencarian. 


— 
& chrome web store 


full screen weather 


Mengetik kata kunci “full screen weather” 


44 


2. Tekanlah tombol Add to Chrome untuk menginstal full screen 
weather di dalam Google Chrome. 


Full Screen Weather News & 

from Weather Underground, Inc Weather 

The world's most interactive and user- III 
friendly weather map from Weather 

Underground has gone full screen. 


— 
TT 


Menginstal Full Screen Weather ke dalam Google Chrome 


3. Kalau sudah, Anda bisa tekan tombol Launch App yang ada di 
situ (menggantikan tombol Add to Chrome). 


P Full Screen Weather News & 
(5 from Weather Underground, Inc Weather 
Tu The world's most interactive and user- KI III: 


friendly weather map from Weather 
Underground has gone full screen. 


Tinggal luncurkan aplikasi Full Screen Weather 


4. Tunggu beberapa saat dan Anda akan masuk ke dalam situs 
yang menyajikan peta di mana Anda tinggal. Di situ ada kotak 
pencarian, cobalah memasukkan nama kota tempat Anda 
tinggal. Tekan tombol Search. 


Locating... 


(Search) 


We think you are here. 
Itlooks like you may be new to Weather Underground! 


Use the search form above to find 
the weather for any City, State, Zip 
Code, Country, or LatiLon in the 
world. 


Weather Underground” 
wunderground.com" 


Mengetik kota tempat Anda tinggal di kotak teks 
yang telah disediakan 


5. Nanti akan muncul peta kota berukuran besar dan di sisi 
kirinya terdapat panel Conditions yang menerangkan kondisi 
suhu dan cuaca di kota itu. 


AN PEN b 3 9 Potanbari 
Ia pa JAN sawon 
hit PESAN Wa KKaranganom 
5 s 2S Cangkingan 
Gk Conditions » Turi Pak 2 
oapen c 
Karangnongko 
Yogyakarta, Indonesia Noempiak — Manarengga Klaten , Katon Uta 
Regency 
Pung Currentiy xaten 
Ngagak Jagonatan— Selatan Par 


tan Prambanan. f 


Ia 29 Cc 
| Partiy Cloudy 


6 kmih from the WNW 
ust kmih 
Int: 23 
hPa 


Updated 


Forecast 
Today Monday — Tuesday Wednesday 


ol al 0 


2722” 222" 2II22" 21122 


2 hama 


Soogle Wap data €2012 Tele Alias 


Kondisi suhu dan cuaca di sebuah kota 


Memburu Video Clip Musik dari Artis Idaman 


Anda suka dengan musisi tertentu dan ingin mengoleksi video clip 
musik mereka? Gunakan langkah-langkah di bawah ini: 


1. Di kotak pencarian, ketiklah youtube downloader. 


. 
&  chromeweb store 


: downloader 


Carilah Youtube Downloader 


2. Klik tombol Add to Chrome untuk menginstal Youtube 
Downloader itu ke dalam Google Chrome. 


46 


YouTube Downloader: 
Download videos MP3 / 


MP4 


Instal dulu Youtube Downloader ke dalam Google Chrome 


3. Jika sudah, tekanlah tombol Launch App. 


"4 YouTube Downloader: 


Download videos MP3 / 
MP4 PE AA 
d5 omiPi 4 LAUNCH APP 


Tekan tombol Launch App untuk menjalankan aplikasi ini 


Tekanlah tombol Install Youtube Downloader. 


Apabila muncul peringatan di bawah Google Chrome, tekanlah 
tombol Continue. 


Extensions, apps, and themes can harm your . 
- Continue Discard 
computer. Are you sure you want to continue? 


Tekan tombol Continue untuk melanjutkan proses instalasi 


6. Jika muncul kotak dialog untuk instalasi, tekan tombol Install. 


Sekarang masuklah ke Youtube dan carilah video clip artis 
pujaan hati Anda. 


8. Di bagian bawah video klip itu ada tombol Download. Klik 
segitiga kecil yang ada di samping tombol tersebut dan pilih 
format penyimpanannya. Jika hanya ingin menyimpan lagu- 
nya saja, pilih MP3. 


47 


da Like MW & Addto Share | $ | Download si 505,260 dut 


Uploaded by FazSalTizNez on Sep 30, 2011 MP4 (360p) 


Official Music Video for "Rindu" by Agnes Monica| ” F, y (240p 


MP3 


Memilih format video yang Anda inginkan 
9. Nanti, indikator download video klip itu bisa Anda lihat di 


pojok kiri bawah pada Google Chrome seperti ini. 


'& Agnes Monica - R....mp4 
O.9/11.1 MB, 3 mins left 


Indikator download yang ada di pojok kiri bawah 
10. Buka video itu dengan cara klik-ganda pada file tersebut. Nanti 


software yang dibutuhkan untuk membuka file itu akan me- 
luncur di layar monitor. 


“1 


Mp 


Video klip yang telah disimpan dan diputar 
menggunakan komputer pribadi 


48 


Supaya Tidak Ada yang Tahu Anda Hanya Bermain 
Saja Saat Jam Kerja 

Dunia internet memang sungguh mengasyikkan. Pernahkah ter- 
bayang di benak Anda bagaimana caranya bermain-main di 


internet waktu jam kerja dan tidak ada siapapun yang tahu, ter- 
masuk bos Anda? 


Kalau Anda ingin mewujudkan hal itu, pasanglah “Panic Button”. 
Jadi, browsing-lah sepuas hati Anda. Kalau bos Anda lewat, tekan 
tombol Panic Button itu dan seluruh tab yang ada di Google 
Chrome akan disembunyikan tanpa jejak. Akibatnya, bos pun tak 
tahu apa yang sedang Anda akses. 


Berikut langkah-langkahnya: 
1. Di kotak pencarian, tulislah panic button. 
Png chrome web store 


panic button 


Mencari Panic Button di dalam Google Chrome 


2. Tekanlah tombol Add to Chrome untuk memasangnya di 
dalam Google Chrome. 


— — PanicButton 


Productivit 
(Tj from www. greinr.com Y KAI: “F ADD TO CHROME 
button and restore them Ia i 


Tekan tombol Add to Chrome untuk menginstal Panic Button 


Sekarang, akseslah situs-situs apa pun sepuas hati Anda. 


4. Jika bos, orang tua, atau siapapun lewat dan Anda ingin 
mereka tak perlu tahu apa yang sedang kita kerjakan, tekan 


sa 
ikon Panic Button w ini. 
5. Seluruh tab akan hilang. Lihat gambar di bawah ini. 


49 


Ten Tab : 
amal “GA 
O Other bookmarks 


Omosimsts-.. 
thinkjubilee@omal.com 


ITO B 


Chrome Web Store Poppit Entanglemen: Full Screen Weather — YouTube Downloa, 


Chrome's New Tab poce has been 
remodeled, Switch between section by 
dicking these label Chrome will remember 
your praferens for nest time, 


Most visited —“Apos Recentiy closed: 


Seluruh tab akan hilang dan Anda akan kembali 
ke tampilan awal Google Chrome 


6. Untuk memunculkan tab-tab itu kembali, klik ikon Panic 
Button Y lagi. 


15 google web store» Goog! « (C chrome web stara 


X # | Owwu.amazon.com 


TO. 


Save now on Valanins's Day gits 


AMAZON sensoeos  Oneses io 


daktia Wome Lt 


Newin Camera 
& Photo "woramore 3 


Shopty oaret eparienta » 
Department- Search. | Atep eri 


kindle touch 


Now shipping intematlonally 


139 »O1der now @05—: 


TME AMAZON CLOTHING STORE 


? ShopAI Gloihing The next generation in pens 


Pan ep aa ra A—— #Leammore 


pesr'howe 2o0xsng, SAM Turbolax 2011 
Teka Suides You Step by Step | 


BUSINESSIS setraateng 


3 
' 5 133 
bright ideas 
for Spring 
» Mew Loka Experience Parker 5TH Technology 


Seluruh tab akan kembali lagi ke posisi awal 


50 


Mendeteksi Virus di Komputer Tanpa Menginstal 
Antivirus 
Selama ini, untuk mengetahui apakah ada virus di komputer, Anda 


harus menginstal software antivirus. Kali ini, kita akan mendeteksi 
adanya virus lewat situs internet. 


Caranya? Lakukan langkah-langkah di bawah ini: 
1. Di kotak pencarian, tulis bitdefender guickscan. 
Png chrome web store 
ditdefender guickscan 
Mencari Bitdefender guickscan 


2. Tekan tombol Enter dan jika aplikasi itu sudah ditemukan, 
tekanlah tombol Add to Chrome. 


Bitdefender Oui 


Jickscan.bitdef 


KISI “F ADD TO CHROME 


Memasang Bitdefender @uickscan ke dalam Google Chrome 


3. Lantas, tekan ikon Bitdefender @ yang ada di bagian kanan 
atas pada Google Chrome. 


4. Anda akan masuk ke situs resmi Bitdefender @uickscan dan 
jika muncul kotak dialog berisi End User Software License 
Agreement, tekan saja kotak cek I accept. 


51 


@VICKSCAN 


Scan FAG About 
'Scan your computer for viruses Bi. 


End User Software License Agreement 


IFYOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS DO NOTINSTALL THE SOFTWARE. 

BY SELECTING " ACCEPT", "OK", "CONTINUE", "YES" DR BY INSTALLING OR USING THE 
SOFTWARE IN ANY WAY, YOU ARE INDICATING YOUR COMPLETE UNDERSTANDING AND 
ACCEPTANCE OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT. 


cepting thi 


is Ae agree to upload the executable files forthe purpose of) 
scanned by tne Bitdefi 


ALSO AVAILABLE AS 


iGoogle Widget Firofox Add-on 


Website Widgot 


End User Software License Agreement yang harus disetujui 
terlebih dulu 


5. Tekanlah tombol OK untuk melanjutkan ke proses berikutnya. 


6. Nanti komputer Anda akan di-scan menggunakan situs ini. 


Ovicrscan 


Analyzing critical areas... 


49 Yo 


Men-scan komputer langsung lewat situs Bitdefender @uickscan 


7. Apabila tak ada virus yang berhasil ditemukan di komputer 
Anda, akan terlihat pesan seperti gambar di bawah ini. 


Your computer is not infected 
Share the power of the Bitdefender 
engines. 
Recommend us to your friends 
View report 


Tak ada virus yang berhasil ditemukan 


52 


Browsing Sambil Baca Komik Marvel 
Apakah Anda suka komik-komik Marvel? Jika ya, bacalah komik 
sembari Anda browsing. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 


1. Di kotak pencarian, ketiklah: Marvel Comics. 


Marvel Comics Entertainmer 
from el.com Y Iko 


arvel Comics Mane ana 
nost popular super 


Ui 


Hasil pencarian Marvel Comics 


2. Tekanlah tombol Add to Chrome untuk menginstalnya ke 
dalam Google Chrome. 


3. Tunggulah beberapa saat dan tombol Add to Chrome berubah 
menjadi Launch App. Tekan tombol tersebut. 


"4 Marvel Comics 


Entertainment 
5 Mgban mana ata kesaitndnetdlans 
: Rea ands of Marvel Comics 

hero 


Menekan tombol Launch App untuk menjalankan 
Marvel Comics 


4. Nanti akan muncul halaman situs khusus untuk membaca 


komik-komik Marvel. Pilihlah salah satu komik yang ingin 
Anda baca. 


53 


MYCOMCS | ACCOUNT READER 


FEATURED SERIES 


Situs yang menyajikan komik dari Marvel 


5. Setiap kali Anda ingin membaca komik, ketik alamat berikut: 
chrome.marvel.com. 


STORE MY COMICS ACCOUNT 


Komik yang bisa Anda baca di jendela browser 


Membuat Foto Jadi Retro 


Akhir-akhir ini, foto retro cukup diminati. Foto retro sendiri adalah 
foto yang mengesankan seolah-olah foto tersebut “berusia tua”. 
Untuk mengubah foto menjadi retro, langkah-langkah berikut: 


1. Di kotak pencarian, ketiklah: pixlr-o-matic. 


54 


2. Tekanlah tombol Add to Chrome. 


Pixlr-o-matic Entertainment 
from pixlr.com Y KI 


| 


Proses awal instalasi Pixlr-o-matic 


3. Kalau sudah, tekan tombol Launch App. 


“4 Pixlr-o-matic Entertainment 


from pixlr.com Y KI 


Menekan tombol Launch App untuk mengubah foto menjadi 
retro 


4. Tunggu beberapa saat sampai muncul halaman Pixlr-o-matic. 
Klik ikon Computer untuk mengambil foto dari komputer. 


aa 


Gx hixlr'@ matic x 


Halaman situs bagian muka Pixlr-o-matic 


55 


5. Cari file foto yang ingin Anda ubah ke konsep retro dan tekan 
tombol Open. 


6. Ada tiga tahap membuat foto retro. Pertama, ubah dulu orien- 
tasi warnanya dengan memilih salah satu skema warna yang 
telah tersedia di sisi kanan bawah situs Pixlr-o-matic. 


Pilih skema warna yang telah disediakan 


— 
1. Tekan tombol ini @ untuk menciptakan efek-efek khusus 
pada foto. Pilih salah satu efek yang Anda inginkan. 


Efek-efek khusus pada foto 


- 


8. Tekan lagi tombol ini dan sekarang, pilih bingkai yang 
Anda inginkan. 


56 


Efek bingkai untuk mendramatisasi foto 


9. Kalau sudah, tekan tombol Save dan simpan foto itu ke dalam 
komputer Anda dengan mengklik ikon Computer. 


10. Setiap kali ingin kembali ke situs Pixlr, ketik alamat ini: 
pixlr.com/o-matic/. 


Menghitung Segala Sesuatu Memakai Timer 


Anda ingin bekerja sambil merebus telur? Atau, ingin istirahat 
sejenak setelah bekerja seharian? Kalau begitu, mungkin Anda 
membutuhkan Timer. Aplikasi kecil ini bekerja seperti sebuah stop 
watch untuk menghitung mundur waktu. 


Berikut langkah-langkah menggunakan Timer: 


1. Ketiklah: timer di kotak pencarian. 
Png chrome web store 
timer 


Mencari Timer untuk diinstal ke dalam Google Chrome 


2. Tekan tombol Add to Chrome setelah aplikasi ini berhasil di- 
temukan. 


57 


Timer Productivity 
from www.timer-tab.com Y Ik “F ADD TO CHROME 


Timer, Stopwatch and Alarm Clock 


Memilih Timer 


3. Kalau sudah, tekan tombol Launch App. 


P Timer Productivit 
from www.timer-tab.com Y KAI | LUNA ApP | 


Timer, Stopwatch and Alarm Clock 


Menekan tombol Launch App untuk meluncurkan aplikasi 


4. Di situ ada tiga buah pencatat waktu: 


e Start Timer: Isi waktu yang Anda inginkan dan tekan 
tombol Start Timer. Fungsinya untuk penghitungan mun- 
dur. Misalnya kalau Anda ingin merebus telur, istirahat 
pada periode waktu tertentu, dan lain sebagainya. 


e Start Alarm: Isi waktu yang Anda butuhkan untuk meng- 
aktifkan alarm. Fungsinya untuk menyalakan alarm pada 
periode waktu tertentu. 


e Start Stopwatch: Tekan tombol ini untuk mengaktifkan 
stopwatch. Stopwatch dipakai jika Anda ingin menghitung 
berapa lama Anda beraktivitas. 


o :IM 210 5 


START TIMER START ALARM START STOPWATCH 


Pengaturan-pengaturan waktu yang bisa Anda pakai 
untuk mendukung produktivitas kerja 


58 


5. Jika Anda ingin kembali lagi ke situs tersebut, cukup ketik 
alamat: www.timer-tab.com. 


Menulis Catatan Sembari Browsing 


Anda ingin browsing sambil menulis catatan sekaligus, misalnya 
pekerjaan yang sebentar lagi akan Anda lakukan, janji-janji, nomor 
telepon seseorang yang tiba-tiba menghubungi Anda, dan lain se- 
bagainya? Lakukan langkah-langkah di bawah ini: 


1. Di kotak pencarian, carilah terlebih dulu kata kunci berikut: 
sticky note. 


— 
& chrome web store 


sticky note 


Mencari aplikasi dengan kata kunci sticky note 
2. Tekanlah tombol Add to Chrome untuk menginstal ke dalam 


Google Chrome. 


Sticky Notes Productivin 
binaan Gi sera 


Ouick and easy notes for Chrome 


Sticky Note yang fungsinya membantu Anda menulis catatan 
ketika browsing 


3. Kalau sudah, tekan tombol Ctrl-T untuk membuka tab baru. 


4. Klik ikon Sticky Notes. 


Sticky Notes 


Mengaktifkan Sticky Notes dengan mengklik ikon di atas 


59 


5. Anda akan masuk ke tab baru dan melihat pengantar untuk 
penggunaan Sticky Notes. Klik Close terlebih dulu. Untuk 
membuat catatan baru, klik tanda “4” yang ada di pojok kanan 
atas. 


6. Buatlah catatan yang Anda inginkan. 


Anda bisa membuat catatan baru dan klik-drag catatan itu ke 
area lain agar tidak saling menumpuk. 


Note Tax 
Nomor telepon si Madun | 


adalah 08493758349 Note nata | 


| Mengirim surat ke Wignyo 


pakai Pos Biasa banget..| 


Membuat catatan-catatan menggunakan Sticky Notes 
dalam Google Chrome 


8. Jika desain sticky note itu kurang bagus, klik ikon x dan 
pilihlah Sticky Note Settings. 


9. Pilihlah latar belakang yang Anda inginkan dan tekan tombol 
Save. 


Display 


Choose a background: 


Memilih latar belakang yang Anda inginkan 


60 


Mengetahui Pukul Berapa Saat Ini di Wilayah 
atau Negara Lain 


Jika Anda bekerja dengan banyak orang dari seluruh dunia, 
pastinya Anda ingin tahu pukul berapa di sana saat ini. Dengan 
demikian, Anda bisa mengirim pekerjaan di waktu yang tepat (jam 
kerja) menurut lokasi rekan kerja Anda berada. Berikut langkah- 
langkah untuk mengetahui pukul berapa saat ini di wilayah atau 
negara lain: 


1. Ketik kata kunci pencarian berikut: World Clocks. 
2. Tekan tombol Add to Chrome jika sudah. 


World Clocks 


Meong Kan —— 


Menekan tombol Add to Chrome 


3. Untuk menggunakan World Clocks, cukup buat tab baru 
dengan menekan tombol Ctrl-T. Lantas, klik ikon World 
Clocks. 


World Clocks 


Pilihlah ikon World Clocks 


4. Dalam waktu singkat akan ada panel khusus yang menyajikan 
deretan sistem waktu di sejumlah negara. 


61 


Nam York London 


Tokyo 


New Demi Bayjing 


Melihat sistem waktu di sejumlah negara 


5. Untuk menambah negara baru, masukkan namanya di kotak 
please enter a city dan tekan tombol add. 


WORLD CLOCKS 


digital bangkok 


Bangkok (Thailand) 


Mengetik nama kota atau negara yang ingin ditambahkan 


6. Dalam waktu singkat, sistem waktu kota atau negara tersebut 
akan ditambahkan. 


Bangkok 


Sistem waktu sebuah kota atau negara yang sudah 
ditambahkan 


62 


Menonton TV 


Ingin menonton TV langsung lewat Google Chrome? Lakukan 
langkah-langkah di bawah ini: 


1. Carilah kata kunci berikut: tv. 


-— 
& chrome web store 


Ty 


Mencari dengan kata kunci “tv” 
2. Tekanlah tombol Add to Chrome untuk memasang TV itu ke 


dalam Google Chrome. 


TV 


Entertainment 
from internet-tv.appspot.com Y Ika "F ADD TO CHROME 


Online TV / Television 


Aplikasi “TV” untuk menonton TV langsung di Google Chrome 


3. Untuk menonton TV, tekan tombol Ctrl-T untuk membuka tab 
baru. Lantas, tekan saja ikon TV. 


Tv 
Memilih ikon TV untuk menonton TV di Google Chrome 


4. Pilih channel TV yang ingin Anda tonton di menu sebelah kiri. 
Atau pilih daftar negaranya di menu sebelah atas. 


63 


ag Engish Spanish Russian French — Chinese Italian Turkish — Korean Thai WMe plugin 
(WB Internet TV wp tensien 

rabic ' German Dutch Portuguese Japanese Polish — Hindi — Ukranian | More TN 
EnglishMelevision) Vodcast: 
Al Jazeera International Al Jazeera 
RT America C-SPAN 
France 24 Deutsche Welle 
Russia Today Al Jazeera MM France 24 Discovery Channel 
HSN Live English English France 24 
Thai Asean News National Geographic 
Cartooons RT America 
NASATV (education) Russia Today 
NASA TV (media) TED Talks 
Wild Life Channel Wild Oceans 
House TV 
ReelGood TV 
Bloomberg 
SkyNews. 
CBN News 
Fox 11 (USA) 
CPAC (Canada) 
Ada More 

The copyright and ovmership of any video or Iive stream referencad on this site remains withthe brondcaster 
2 5 
Easy Drag and Drop Form Builder. 9 Coding! Full Access Free Trial 
'AdChoices Pb 


Pilih daftar channel atau negara yang menyiarkan sebuah acara 


5. Dalam waktu singkat, acara televisi akan diputar di tengah 
halaman situs tersebut. 


) SYRIA UPRISING 
REPORTED SHELLING IN HOMS 
'S GROUND MILITARY EXERCISES AND WARNS OF RETALIATION TOWARDS 


Tayangan televisi yang ditayangkan langsung 
di Google Chrome 


Merencanakan Tugas-Tugas Esok Hari 


Setiap hari selalu ada daftar kegiatan yang harus dilakukan. Oleh 
karena itu, catatlah tugas-tugas hari esok agar tidak ada yang 
lupa. Anda ingin mencatat tugas-tugas apa saja yang harus di- 
kerjakan hari esok? Berikut langkah-langkahnya: 


64 


1. Carilah dengan kata kunci berikut: Todo.ly. 
Png chrome web store 
todo.ly 
Mencari aplikasi kecil untuk mencatat tugas hari esok 
2. Tekanlah tombol Add to Chrome untuk memasang Todo.lIy itu. 


Producti 
KAI IC 


Memasang Todo.ly ke dalam Google Chrome 


3. Untuk menggunakan Todo.ly ini, tekan tombol Ctrl-T agar 
terbuka tab baru. Klik ikon Todo.Iy untuk mengaktifkannya. 


Todo.Iy 
Mengaktifkan Todo.ly dengan mengklik ikon di atas 
4. Jika muncul pertanyaan untuk meminta izin agar Todo.ly 


mengakses akun email, tekan tombol Allow. 


5. Anda disuruh untuk mendaftarkan diri terlebih dulu meng- 
gunakan nama lengkap (Full Name) dan email. Klik kotak cek 
I have read and agree to the Terms of Service. 


6. Tekan tombol Continue as a new user. 


Mulailah dengan mengklik ikon Add new Project yang ada di 
menu sebelah kiri untuk membuat rencana tugas baru. 


65 


“ Study 


p Personal 


dai Shopping List 


Add New Project 


Pilih opsi Add New Project untuk menambah proyek baru 


8. Buat nama baru untuk proyek tersebut, misalnya rencana esok 


rencana esok 


kena) dan tekan tombol Add. 


9. Ketiklah tugas pertama yang ingin Anda rencanakan dan 
tekanlah tombol Add. 


more 


0 Done Items See all Delete all 
Menulis tugas pertama 


10. Buat tugas-tugas lainnya sampai seluruh tugas yang ingin 
Anda kerjakan esok hari telah Anda catatkan. 


11. Kalau sudah selesai, klik di sembarang tempat untuk meng- 
akhiri pembuatan tugas. 


rencana esok aa 


mencari inspirasi di toko buku 


menggarap tugas kuliah 


mengirim surat untuk pak midun 


more 


0 Done Items See ali Hide | Delete all 
Menulis tugas-tugas hari esok 


Nanti, keesokan harinya, jika Anda ingin melihat tugas-tugas itu 
lagi, lakukan langkah-langkah berikut: 


1. Tekan tombol Ctrl-T dan klik ikon Todo.ly lagi. 
2. Kliklah pada tugas yang telah Anda buat di menu sebelah kiri. 


66 


& Shopping List 


Fm N 
- rencana esok 3 


Mengklik tugas yang sudah Anda buat tadi 
3. Lihat tugas-tugas itu dan jika sudah ada yang telah Anda 


selesaikan, klik kotak cek yang ada di situ agar tugas itu di- 
coret. 


rencana esok Sort By: Order Hidden 


mencari inspirasi di toko buku 


menggarap tugas kuliah 


more 


1Doneitems | Seeall | Hide | Deleteall 


2d eng 


Mencoret tugas yang telah selesai dikerjakan 


Belajar Mengetik 


Anda mengalami kesulitan dalam mengetik menggunakan key- 
board? Belajarlah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 


1. Ketiklah kata kunci berikut: Typing Test - Keyhero. 


“. 
& chrome web store 


Typing Test - Key Hero 


Mencari dengan kata kunci “Typing Test - Key Hero” 


2. Tekanlah tombol Add to Chrome. 


67 


Typing Test - KeyHero Games 


23 from keyhero.com Y 
sa esai . “F ADD TO CHROME 


Menginstal Typing Test - Keyhero dengan menekan tombol Add 
to Chrome 


3. Untuk menggunakan aplikasi belajar mengetik ini, tekan tom- 
bol Ctrl-T. Lantas, klik ikon Typing Test - KeyHero. 


Typing Test - KeyHero 
Ikon Typing Test - Keyhero 


4. Sekarang, Anda akan dibawa masuk ke dalam situs untuk 
belajar mengetik. Mulailah belajar dengan menekan tombol 
Typing Test - Play Now. 


2 Onuine Typinc Test WPM 


Be more productive. Statistics 


Every time you look at the keyboard or make a 
mistake, you move your attention away from what 

you really want to do. Wouldn't it be nice if you 

could type as fast as you can think? This site is - 
helping you do that. 


Here are some articles about the topic: 


Mulai belajar mengetik dengan menggunakan situs 
Keyhero.com 


68 


5. Tunggu beberapa saat, tekan tombol Start, dan mulailah be- 
lajar mengetik. 


Just Friends 


nge but let me know if 
0 you this way. See I've 
,and I just got to let you 
r style. Plus I had to 


Girl, 1 know this might seem 
I'm out of order for steppir 
been watching you for a 
know that I'm really fee 
know your name, and lea u with my number and I 
hope that you would call me someday. If you want, you 
could give me yours too, but if you don't well, I ain't 
mad at you. We can still be cool, cause' I'm not trying to 
pressure you, just can't stop thinking about you. 


peras 
Start) momna vote 


Belajar mengetik menggunakan panduan teks 
yang telah disediakan 


6. Kecepatan Anda mengetik dan tingkat keakurasiannya akan 
tercatat di bagian bawah kotak teks yang tadi telah Anda pakai 
untuk latihan. 


Speed: 60.31 WPM 


Accuracy: 98.75Yo, 5 mistakes 


Mengevaluasi kecepatan mengetik dan grafik kecepatannya 


Membaca Berita dan Artikel Nanti 


Sering kali, menemukan berita atau artikel yang bagus dan me- 
narik di internet mengundang dilema tertentu. Misalnya saja, Anda 
tak bisa dengan segera membaca berita atau artikel itu karena 
harus melanjutkan pekerjaan. Lantas? 


Simpan saja berita dan artikel itu agar nanti jika Anda punya 
waktu luang, Anda tinggal membacanya saja. Caranya adalah 
sebagai berikut: 


69 


1. Ketiklah pada kotak pencarian kata kunci berikut: Read Later 
Fast. 


aa 
& chrome web store 


Read Later fast 


Mencari aplikasi “Read Later Fast” 


2. Tekan tombol Add to Chrome untuk instalasinya. 


Read Later Fast Productivity 


from diigo.com Y Sena 
aa £ 2 Tan “F ADD TO CHROME 
Save pages to read later — online or 


many tabs and 


offline, an 
make your br ga blast! 


Instal Read Later Fast 


3. Bukalah sebuah situs, terserah situs apa pun yang menurut 
Anda memuat berita yang menarik dan pantas dibaca. 


4. Klik kanan dan pilih opsi Read Later. 


Sepakbola Artkel 
Back : 
Tersedia untuk 


Babak I Seri A Italia 
Roma Sementara Ungguli Inter Reload 


Kris Fathoni W - detikSport 
122 Save as... 
Print... 
| £ share MENARI Ao) Bike Translate to English 


View page source 
Jakarta - Sejumlah pertandingan Seri A sedang memasuki jeda turun minum View page info 
Salah satu hasil yang mencuri perhatian di paruh pertama ini adalah 


keunggulan 2-0 AS Roma atas Inter Milan 


Inspect element 


Roma, yang bermain di kandangnya di Olimpico, untuk sementara memimpin 
dari Inter berkat gol Juan (menit 13) dan Fabio Borini (menit 41). blog 
, 


Sementara di partai lain, Juventus masih bermain imbang 0-0 lawan tamunya Es 
Siena. Skor serupa juga hadir di laga AC Milan kontra Napoli esign, 


Memilih opsi Read Later 
5. Anda bisa mencari artikel-artikel lain dan menggunakan 


langkah-langkah di atas, Anda bisa simpan menggunakan 
Read Later. 


70 


6. Apabila ingin membaca berita-berita yang sudah Anda simpan 


9: 


itu, tekan tombol Ctrl-T untuk membuka tab baru. 


Klik ikon Read Later Fast. 


Read Later Fast 
Memilih ikon Read Later Fast 


Di menu sebelah kiri, pilihlah Unread dan Anda akan melihat 
deretan artikel dan berita yang tadi telah Anda simpan. 


DD | Archive | | Delete 


DO Sepak Bola : Roma Sementara Ungguli Inter 


BA archive D H Dibuang Sayang » John Terry, Si Kapten Kontroversial 


Daftar artikel yang tadi telah disimpan 


Klik artikel tersebut untuk membacanya. 


“4 google chrome st « | « Chrome Web'Stci“ 1m Chrome Web to“ 1 New Tab KW install Searcho. WNA SepakBola:Rom/ MW Read Later Fast 
7 


(Ciiainal | TodViow | Sepak Bola : Roma Sementara Ungguli Inter MM MN 3) 


(| "ingow,5 Februari 2012 Fnduson: NE)...” 
Dunia 


Babak I Seri A Italia 
Sementara Ungguli Inter 
soon 


£ share PENNA KI G3) oo) (Bue 


Jakarta - Sejumlah pertandingan Ser A sedang memasuk jeda turun minum, 
Salah satu hasil yang mencuri perhatian di paruh pertama ini adalal 
keunggulan 2-0 AS Roma atas Inter Milan 


Roma, yang bermain adi Oimpi mentara memimpin 
dari Inter berkat gol ih n Fabi R4) 


Sementara di partai lain. Juventus masih bermain imbang 0-0 lawan tamunya 
Siena. Skor serupa juga hadir di laga AC Milan kontra Napali 


Artikel yang terbuka kembali setelah Anda memilih 
judul artikel tersebut 


71 


Mengirim File via Facebook 


Anda punya file yang harus dikirim ke orang lain? Anda ingin 
mengirim file lewat Facebook? Lakukan langkah-langkah di bawah 
ini: 


1. Ketiklah di kotak pencarian aplikasi ini: Ge.tt. 
Png chrome web store 
Mencari “ge.tt” 


2. Tekanlah tombol Add to Chrome untuk memasang ge.tt itu ke 
dalam Google Chrome. 


Ge.tt 


Productivit 
ee ketototatei HF ADD TO CHROME 
S umber of files, no matter ho 


Share ar 
large, within seconds 


Memasang Ge.tt ke dalam Google Chrome 


3. Tekan tombol Ctrl-T untuk membuka tab baru dan pilih ikon 
Ge.tt yang ada di situ. 


Ge.tt 


Memilih aplikasi Ge.tt setelah membuka tab baru 
4. Nanti Anda akan masuk ke situs ge.tt. Tekan tombol Select 


Files untuk mencari file yang ingin Anda bagikan ke orang 
lain. 


72 


The best way to publish and share your files 


Drop files here to start sharing or check out the video to see how it works. 


FREE account 
Get 2GB storage for & Select files 


Memilih file yang akan dibagikan ke orang lain 
Cari file yang Anda inginkan dan kalau sudah, tekanlah tombol 
Open. 


Tunggu beberapa saat sampai file itu berhasil di-upload ke 
dalam server Ge.tt terlebih dulu. 


Apabila Anda ingin menambah file baru, tekan tombol Add 


Files ia Ada files 


Sekarang, apabila file itu ingin Anda bagikan ke teman-teman 
menggunakan Facebook, cukup klik ikon Facebook yang ada 
di situ. 


Your shared files 
Share now on BG - Add files 


http://ge.tt/9wzsocD Copy Auto-update files 


gin or your files will expire in 30 days. 


Pilih ikon Facebook jika ingin berbagi file kepada teman-teman 
di Facebook 


Tulislah status dan tekan tombol Share Link. Nanti teman- 


teman Anda cukup mengklik link yang ada di bawah status 
tersebut. 


73 


foto di Bali 


Ge.tt | 9WzsoCD 


(CJ No Thumbnai 


EA | Cancel 


Menulis status untuk mendampingi link yang akan dibagi 


Membuat Rumus Matematika Kompleks 
untuk Blog, Email, atau Lainnya 


Anda ingin membuat rumus matematika seperti di bawah ini untuk 
diposting di dalam blog, materi email, atau lainnya? 


1 
hkes 177 max1 2 


Rumus matematika super kompleks 
yang tidak begitu mudah dibuat 


Berikut langkah-langkah untuk membuat rumus matematika se- 
perti di atas: 


1. Di kotak pencarian, ketik kata kunci: Daum Eguation Editor. 


. 
& chrome web store 


daum eguation editor 


Mencari dengan kata kunci “daum eguation editor” 


2. Tekan tombol Add to Chrome untuk menginstal aplikasi mate- 
matika ini. 


74 


Daum Eguation Editor 


Productivity 
from Daum Communications Corp. III ee 4 ADD TO CHROME 
Now, edit the formula guickly and easily 

sed in your Chrome browser 


Menambahkan Daum Eguation Editor ke dalam Google Chrome 


Untuk membuat rumus baru, tekan tombol Ctrl-T. Lantas, klik 
ikon Daum Eguation Editor. 


fe) 


3 
Daum Eguation Editor 


Mengklik ikon Daum Eguation Editor untuk masuk ke dalam 
editor matematika 


Klik rumus yang Anda butuhkan dan buatlah rumus seperti 
yang Anda inginkan lewat input-input yang telah disediakan 


rdiim Eguation Editor 


1pt 


Tag 
13 


(OA ex (09) 


toa 


1 1 
& max2 Ie 
y1 " 3 


» 
27 Yok H5 


ak gk joy 2 OjO|NjE 


ra 
frac (xl Myl p-max (x M2) prod (3) M1 M2) 


Preview | | SaveasText | Saveasimage 


Membuat rumus matematika seperti yang diinginkan 


75 


5. 


6. 


Kalau sudah, pilih tombol Save as Image yang ada di pojok 
kanan bawah. 


Buatlah nama filenya dan tekan tombol Save. 


Nah, setelah rumus itu berubah menjadi file gambar, Anda bisa 
mem-postingnya ke dalam blog, email, atau apa pun yang Anda 
butuhkan. 


Blokir Situs 


Anda ingin memblokir situs karena ingin konsentrasi bekerja dan 
tak ingin tergiur untuk masuk ke situs tersebut? Lakukan langkah- 
langkah di bawah ini: 


1. 


76 


Dalam kotak pencarian, ketiklah: stayfocusd. 


ap 
& . chrome web store 


stayfocusd 


Mengetik kata pencarian “stayfocusd” 


Tekanlah tombol Add to Chrome. 


Na StayFocusd Productivit 
from Transfusion Media Ik 
P1 Ai 


Memilih tombol Add to Chrome untuk memulai proses instalasi 


Untuk mengatur situs-situs apa saja yang bisa diblokir, klik 
ikon &w yang ada di pojok kanan atas Google Chrome. 


Pilihlah opsi Settings pada panel yang muncul di hadapan 
Anda. 


@ stayFocusd 


| google.com 


Block this entire site TIME REMAINING 


nii 00:10:00 


| 


Memilih Settings untuk mengatur situs-situs yang akan diblokir 


Di menu sebelah kiri, pilihlah Blocked Sites. 


6. Lantas, tulis alamat-alamat situs yang ingin Anda blok di kotak 
Blocked Sites. Jika ada beberapa alamat situs, maka tulislah 
satu baris satu alamat. Yang perlu Anda daftarkan adalah 
situs-situs yang paling menyita waktu Anda. 


Want some suggestions of sites you should block? Check out this list 


Menulis daftar situs yang akan diblokir 


Tekanlah tombol Add Blocked Site(s). 
Setelah itu, di menu sebelah kiri, pilihlah Max Time Allowed. 


9. Aturlah dalam per hari, berapa menit Anda bisa mengakses 
situs-situs tersebut? Jika Anda mengisi dengan angka 10 
menit, maka selepas 10 menit, situs-situs yang Anda daftar 
tadi akan tak bisa diakses lagi sampai keesokan harinya. 


10. Tekan tombol Set. 


Nanti, ikon StayFocusd akan menjadi merah dan menampilkan 


semacam timer “-. Timer itu menunjukkan sisa waktu yang Anda 
miliki untuk mengakses situs-situs yang nanti akan diblokir. Jika 
waktunya habis, maka akan muncul pesan peringatan seperti ini. 
Selanjutnya, Anda bisa mengakses lagi situs-situs itu keesokan 
harinya. 


24 google chrome & Chrome Web Si (& Chrome Web St 
& 3 G | Owww.stayfocusd.com/?ba d 


Shouldn't you be working? 


Have you found StayFocusd useful? Please make a $10 donation! 


Donate 
5 


Waktu telah habis dan Anda tak bisa mengakses situs-situs 
di atas 


Menyimpan Tampilan Website ke dalam Sebuah 
File 


Anda ingin “memotret” tampilan sebuah situs dan menyimpannya 
ke dalam sebuah file? Anda bisa menggunakan langkah-langkah 
di bawah ini untuk memotret sebuah situs. Selanjutnya, Anda akan 
mendapatkan file gambar situs tersebut yang bisa dipasang di slide 
presentasi, makalah, skripsi, artikel, dan lain sebagainya. 


Berikut langkah-langkah menyimpan website ke dalam sebuah 
file: 


1. Ketik kata kunci berikut ini untuk memotret seluruh website: 
fireshot. 


Png chrome web store 
fireshot 
Mengetik kata kunci “fireshot” 


2. Tekanlah tombol Add to Chrome untuk menginstal fireshot ini 
ke dalam Google Chrome. 


3. Sekarang, cobalah masuk ke sebuah situs yang ingin Anda 
“potret”. 


78 


ashingmagazine.com 
H Senapan aan 


Our Besselerri 


Maa @9) Invoice 
Now in 
FREE iPhone & Android Apps 


Custom post types add a level of flexibility to WordPress 
that makes this open-source Web development 
platform more useful on many levels. Whenever Ihave 


been faced with a Web-based task, especially one that ' DESIGN To 


N HTMLS/CSS3 


involves organizing information, the first thing I do is 
examine WordPress to determine ifit can handle the 
job. Itusually can. 


cetiveCollab 
new andimprorcd 
IEITISNT 


b 
DOLLAR 


MENIT ISNT 


CREATE @ 
KILLER 


Masuk ke sebuah situs yang akan dipotret tampilannya 


Chrome. 


Capture Entire Page and. 


Lantas, klik ikon S yang ada di pojok kanan atas Google 


Jika Anda ingin memotret seluruh tampilan situs, pilihlah 


6. Pilihlah format penyimpanannya, apakah ingin disimpan dalam 
format file gambar atau PDF. Jika file gambar, pilihlah Save. 


W Capture entire page and Save 


IS SMASHING 


D Capture entire pagr-—— 


How To Use Gustom Post 
Types To Organize Online 


3 Capture visible par 
1 Capture selection 4 


DI Capture browserw 


UX PROTOTYPING 
MADE BEAUTIFUI 


'& Editor preferences, 


Pticion 


Capture options. 


» Edit 
2 Sae 

» Save as PDF 

& Upload 

& Print 

» Copy to Clipboard 

» E-Mail 

» Open in External Editor 


Switeh to Prol 


Marketing Campaigns 


kew damo 
Joshua Dodsor Our Bestseter 4 Support 
Invoicing On The Gol 
5 si Sitefinity B1 Invoice 
@ Comments CREATE EXCEPTI /EBSITES. Non vkan 


FREE iPhone & Android Apps 


Menyimpan tampilan di layar monitor ke dalam file gambar 


7. Apabila muncul kotak peringatan seperti berikut ini, tekan 
tombol OK. 


saja 


79 


The bitmap size is big, so it will be stored in RAM. 
As result of it, GUI operations and rendering will be slower than usually. 


Simpan halaman situs itu menjadi file gambar 


8. Tentukan nama file yang Anda inginkan dan tekan tombol 
Save. 


9. Tunggu beberapa saat dan Anda akan mendapatkan file gam- 
bar berisi tampilan situs yang tadi Anda “potret”. Klik-ganda 
file itu untuk melihat isinya. 


Ele Edit View Image Play Tools Window Help 


IS 'SMASHING 


How To Use Custom Post 
Types To Organize Online 
Marketing Campaigns 

- 1 Invoicing On The Gol 
c LA B3 Invoice 
hg 3 FREE one Andro Apps 


Custom post types add a level of flexibility to WordPress 
that makes this open-source Web development 
platform more useful on many levels. Whenever Ihave 
been faced with a Web-based task, especially one that 
involves organizing information, the first thing Ido is 
examine WordPress to determine ifit can handle the 
job. Itusually can. 


Lu 


n how'to create a WordPress plugin that 


Cd SOBXOO0 


Gambar hasil “potretan” sebuah situs 


80 


Memotret Hanya yang Terlihat di Jendela Browser 


Pada langkah-langkah di atas, Anda belajar memotret seluruh 
tampilan situs. Walaupun kesannya lengkap, tapi sering kali Anda 
tak membutuhkan sebuah gambar yang sangat panjang dari atas 
ke bawah. Oleh karena itu, cobalah memotret situs hanya pada 
bagian yang terlihat di jendela browser saja. Caranya adalah 
sebagai berikut: 


1. Gulunglah halaman situs itu agar hanya bagian tertentu saja 
yang terlihat di jendela browser. 

2. Klik ikon S lagi dan pilih Capture visible part and. 

3. Pilihlah Save. 


W SMASHING 


D Capture entire page and , 


3 Capture visible par' 


4 Capture selection 4 Ea 
ID Capture browser w Sa 
» sawasPor 
« Woo 
“pan 
How To Use Custom Post Mala. » Sentocinneag 
: : “cat etwoees » Eta 
Types To Organize Online cavueoptons.. | » OpeninEtemal Eat 
Marketing Campaigns SetentoPr 
wessne # Bra 
N Ka Invoicing On The Go! 
2 $ Sitefi nity BOR Invoice 
. Now With 


Create excePmoNA wessriEs 
FREE iPhone & Android Apps 
Gustom post types add a level of flexibility to WordPress 
that makes this open-source Web development 
platform more usefiil on many levels. Whenever Ihave 


1 W3MARKUPP 1 


You DESIGN 


| 
been faced with a Web-based task, especially one that We HTML SN NN 
involves organizing information, the firstthing Ido is angan 1 HTML5/CSS3 ! 
examine WordPress to determine ifit can handle the "Id 2 


job. Itusually can. 


Leam Web Design 
IFITISNT Money back guarantee Work With Clients and 


ca MIWIMP Pa Gr Your Webotei a 


Atur yang terlihat di jendela browser 
dan pilih Capture visible part and save 


4. Tentukan nama file yang Anda inginkan. Tekanlah tombol 
Save jika sudah. 


5. Tunggu beberapa saat sampai file gambar tercipta untuk Anda. 


KI suasa 


How To Use Custom Post Ai ( 
ni . 3 


Types To Organize Online 
Marketing Campaigns 

Joshua Dodsor OurBesiseler Pintes Sma 2 

Ivoicing On Tno Got 

n ity Ara Invoice 
BIN FREE Phono & Android Apps 
Custom post types add alevel of flexibility to WordPress 
that makes this open-source Web development 
platform more usefiul on many levels. Whenever have 
been faced with a Web-based task, especially one that ! DESIGN to 
involves organizing information, the first thing Ido is 1 HTML5/CSS3 
examine WordPress to determine ifit can handle the Ba F2 
job. Itusually can. 


(IT ISNT 33 Work With Clients and 
Manage Projecis 
Pan aa U 1 1 our Website! 


£€2S0BX200004 


File gambar dari hasil tangkapan situs yang terlihat 
di jendela browser 


Ingin Agar Jendela Browser Ikut Terpotret? 


Pada langkah sebelumnya, kita hanya memotret tampilan situs 
saja. Apakah Anda ingin agar jendela Google Chrome ikut di- 
potret? Kalau begitu, lakukan langkah-langkah di bawah ini: 


1. Klik ikon S dan pilihlah Capture browser window and Save. 


# Capture visible partand Save 


| D capture entire page and » 
3 Capture visible part and » 
3 Capture selecion ang : 
Capt ronserindowand , 
“eat 
“ Save 
aa » sarasPoF 
UK PROTOTYPING 
& Uolaa 
MADE BEAUTIFUL naa par 
lin Ne Capture optons.. | , copyto Cipboara 
smentoprot | 0 ea 
View demo 2 Open in External Editor 
suppon 
Tnvoicing On The Go! 
Sitefin ity B3 Invoice 
CREATE EXCEPTIONAL WEI aa ANN 
FREE iPhone & Android Apps 


Memilih opsi Capture browser window and save 


2. Tulis nama file yang Anda inginkan dan tekan tombol Save. 


82 


3. Bukalah file gambar itu dan Anda akan melihat tampilan 
gambar seperti berikut ini: 


Ble Edit Image Play Tools Wind Help B 
Ka 


.3Y google chrome IA. |Chroma Web Stot MN. |Chroma Web Stotig MV Smastung Nagan. 


& 3 & # O wmw.smashingmagazine.com 


NW SMASHING 


uterorayang xx Ie 
How To Use Custom Post MADE BEAUTIFUL (3 
» TI 


Types To Organize Online 
Marketing Campaigns 
Joshua Dodson Our Bestseller 


Invoicing On The Gol 


M Plugins, Technigues Alor Invoice 


@ Comme w 
(FREE iPhone & Android Apps 


Custom post types add a level of flexibility to WordPress 
that makes this open-sourco Web development 

platform more usefiul on many levels. Whenever Ihave 

been faced with a Web-based task, especially one that 5) DESIGN To 
involves organizing information, the firstthing I do is DOT Woctes ena 1 HTML5/CSS3 
examine WordPress to determine if it can handle the Sd 

job. Itusually can. 


Leam Web Design 
EITisNT 


INA 


€dBUBEXD00004 


Jendela Google Chrome yang ikut terpotret dan tersimpan 
dalam bentuk file gambar 


Menyimpan Bagian Tertentu pada Situs 


Apakah Anda hanya ingin menyimpan bagian tertentu pada situs, 
misalnya gambar ikon, teks, judul, menu, atau lainnya alih-alih 
memotret seluruh area situs itu? Lakukan langkah-langkah berikut 
ini: 
1. Klik ikon S terlebih dulu. 

Pilih opsi Capture selection and dan pilihlah Save. 


Buatlah area persegi empat pada obyek di dalam situs yang 
akan dipotret. 


4. Lantas, simpan hasil pemotretan menggunakan nama yang 
spesifik. 


83 


Mencari Lirik Lagu 


Anda suka dengan lagu tertentu dan berpikir ingin mengetahui apa 
isi lirik di dalam lagu tersebut? Lakukan langkah-langkah di bawah 
ini: 


1. Ketik pada kotak pencarian nama berikut: Lyrics for google 
chrome. 


ad 
&  chromeweb store 
Iyrics for google chrome 
Mencari dengan kata kunci “lyrics for google chrome” 


2. Jika sudah berhasil ditemukan, tekan tombol Add to Chrome. 


Lyrics for Google Search Tools 
mm — Chromew dakota 
w from harme 


Tekan tombol Add to Chrome untuk menginstal “Lyrics for 
Google Chrome” 


3. Cara pakainya sebagai berikut: pergilah ke situs Youtube ter- 
lebih dulu dengan mengetik www.youtube.com. 


4. Carilah video klip yang Anda inginkan dan klik untuk me- 
mainkannya. 


Lantas, klik ikon ar yang ada di Address Bar. 


Nanti lirik lagu itu akan muncul di sisi kanan video klip ter- 
sebut. 


84 


Try the renewed popup! (again 


Justin Bieber 
Iwhoahhoo whooahoo whoahh 00 
0000 whoahh 00 whooah 00 whoahh 


fou know you love me 

I know you care 

ust shout whenever, and III be there 
fou want my love 

'ou want my heart 
And we would never, ever, ever be apart 


Lirik lagu yang muncul di sisi kanan video klip 


Chatting Tanpa Batas 


Internet menawarkan banyak cara untuk chatting. Masalahnya, di 
dunia ini ada banyak chatting protocol. Sebut saja, YM!, MSN 
Messenger, ICA, Google Talk, Jabber, dan lain sebagainya. Ini 
membuat hidup kurang praktis karena Anda harus menginstal 
banyak sekali aplikasi untuk meladeni orang yang berbeda-beda. 


Supaya tidak repot, Anda bisa menyatukan semua chatting pro- 


tocol itu menjadi satu menggunakan langkah-langkah di bawah ini. 


1. Di kotak pencarian, ketiklah imo instant messenger. 


hd 
& chrome web store 


Imo instant messenger 


Mencari “imo instant messenger” untuk menyatukan seluruh 
chatting protocol 


2. Tekan tombol Add to Chrome untuk menginstalnya. 


imo instant messenger 


on Skype, Windo 5 eni ahoo IM, A Ida 


Tekan tombol Add to Chrome untuk memasangnya 
di Google Chrome 


85 


3. 


4. 


86 


Untuk mulai menggunakan IMO Instant Messenger, tekanlah 
tombol Ctrl-T agar terbuka tab baru. 


Lantas, klik ikon IMO Instant Messenger. 


| IMO 


chat 


imo instant messenger 
Mengklik ikon IMO Instant Messenger 


Pilih salah satu layanan yang saat ini Anda miliki. Sebagai 
contoh, jika memiliki Yahoo Messenger, maka klik ikon Yahoo. 


Masukkan username dan password Yahoo Messenger (ter- 
gantung layanan yang Anda miliki, dalam hal ini contohnya 
adalah Yahoo Messenger). 


O6SOsORL Vo Dani 


Yahoo! Username 


Yahoo! Password | 


I 
u 219 | an ja made moreacecounts 


EA fl 


Mengaktifkan salah satu layanan dan memasukkan username 
serta password yang tepat 


Tekan tombol Sign In -add more accounts. 


Jika Anda sudah berhasil login dan ingin menambah akun lain 
ON mungkin Anda punya, misalnya Google Talk, klik ikon 


yang ada di pojok kanan atas. 
Tekanlah tombol Add. 


Accounts | Ada | 


Tambah akun baru 
10. Pilihlah layanan yang Anda inginkan dan masukkan username 
serta password-nya. Tekan tombol Log In. 


11. Nanti dua akun yang sudah Anda masuki itu akan digabung 
dalam satu halaman website sehingga memudahkan Anda 
mengorganisasi pembicaraan dari orang-orang yang berbeda. 


Mencari Definisi Setiap Kata yang Anda Temukan 
di Website 


Anda menemukan kata-kata atau istilah yang aneh di dalam 
sebuah situs dan ingin mengetahui artinya? Sekarang Anda bisa 
memanfaatkan Google Dictionary. 


Berikut langkah-langkahnya: 


1. Ketiklah kata kunci berikut di kotak pencarian: google 
dictionary. 


at 
& . chromeweb store 


google dictionary 


Mencari dengan kata kunci “google dictionary” 


2. Kalau sudah, instal dengan menekan tombol Add to Chrome. 


isa Google Dictionary (by Google) Productivit — 
from Google Han na NO ena 


Menginstal “Google Dictionary” terlebih dulu 


87 


3. Cara pakai fitur ini cukup sederhana. Masuklah ke sebuah situs 
dan bacalah artikel yang ada di situ. Jika di dalam artikel itu 
terdapat istilah asing, blok istilah tersebut agar terseleksi. 


one profile on a social networking site, and many spend more than two 
hours a day on social networking sites, according to the American Academy 
of Child and Like many activities, social networking 
sites offer both opportunities and risks for teens, and parents need to help 
their children use these sites 


Menyeleksi kata yang ingin dicari definisinya 


4. Lantas, klik ikon kasi yang ada di pojok kanan atas Google 
Chrome untuk mendapatkan definisinya. Definisi akan segera 
muncul di dalam panel kecil yang akan muncul kemudian. 


| 'Adolescent Psychiatry 


Web definitions 
@ The branch of psychiatry that specializes in the study 

diagnosis, treatment, and prevention of 
psychopathological disorders of children. 
adolescents, and their families, child and 
adolescent psychiatry encompasses the clinical 
investigation of phenomenoloay, biolodic factors, 
psychosocial 
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolescent psychiatry 


22011 Google - Extension Options 


Definisi yang muncul setelah kita mengklik 
ikon Google Dictionary 


Sensasi Menonton Bioskop di Google Chrome 


Kalau Anda menonton bioskop, seluruh cahaya yang ada di 
gedung bioskop akan dimatikan dan satu-satunya sumber cahaya 
berasal dari layar bioskop tersebut. Dengan begitu, fokus kita 
hanya mengarah pada layar bioskop. Dengan menggunakan apli- 
kasi yang akan dijelaskan di bawah ini, Anda pun bisa men- 
Ciptakan sensasi seperti itu. Ketika menonton video, misalnya 
lewat Youtube, seluruh area—kecuali tampilan video itu sendiri— 
akan padam dan gelap sehingga lebih menambah konsentrasi dan 
kenikmatan dalam menonton video. 


Berikut langkah-langkahnya: 
1. Ketik kata kunci berikut: turn off the lights. 


. 
& . chromeweb store 


turn off the lights 


Mencari dengan kata kunci “turn off the lights” 


2. Jika sudah, klik tombol Add to Chrome. 


betotototal “F ADD TO CHROME 


Menambah “Turn Off the Lights” ke dalam Google Chrome 


3. Setelah itu, masuklah ke dalam Youtube.com dan carilah video 
yang ingin Anda tonton. Video apa pun juga. 


in) 
4. Klik ikon # yang ada di sisi kanan pada kotak Address. 
Dalam waktu singkat, seluruh area akan padam kecuali video 
yang sedang diputar. 


Seluruh area kecuali video, akan dipadamkan 


89 


Agar Facebook Tampak Semarak dengan Hadirnya 
Smiley 

Smiley adalah ikon-ikon bergambar lucu yang biasanya digunakan 
untuk chatting, misalnya seperti ini: 9 9 S SS 93 30 @., 
Masalahnya, Anda tak bisa memasang smiley itu di Facebook. 


Tapi dengan menggunakan cara-cara di bawah ini, Anda bisa 
menghadirkan smiley di Facebook: 


1. Ketik di dalam kotak pencarian: potatosmile. 


— 
@& . chrome web store 
potatosmile 
Mencari dengan kata kunci “potatosmile” 


2. Tekan tombol Add to Chrome untuk menambah smiley itu ke 
dalam Google Chrome. 


PotatoSmile 
from i 


Communicatio 4 - 2 
ebook users which converts all general smiley codes into ak 


Menambahkan PotatoSmile ke dalam Google Chrome 


3. Sekarang, masuklah ke Facebook. Tulislah status seperti 
biasa. 


4. Untuk menambah emoticon baru, klik ikon — yang ada di 


kotak Address. Arahkan kursor mouse ke salah satu emoticon 
yang ingin Anda gunakan. 


90 


PotatoSmils Codes | 53k 


Codes List Bie 


Move cursor over the smiley for code. Most of 
the smileys and codes used are the same as 
Yahoo! Messenger, with a few additions. 


Memilih emoticon yang ingin diletakkan di dalam status 


5. Nanti akan muncul kode teks seperti ini, misalnya: 
Ketiklah kode teks itu di dalam status. Begitu seterusnya untuk 
emoticon yang lain. 


6. Jika sudah, posting tulisan Anda itu. 


(99 vincentio Rexel Sultandhani 


JS Selamat padi... S & 


Status yang telah dilengkapi dengan emoticon 


CATATAN: 


Emoticon di atas hanya bisa dilihat oleh teman-teman Anda apa- 
bila mereka memiliki Google Chrome dan menginstal PotatoSmile 
ke dalam Google Chrome tersebut. Jadi, sebar luaskan Potato- 
Smile ini ke teman-teman Anda agar bisa melihat dan meng- 
gunakan emoticon juga. 


Mencari Apa Pun Menggunakan Suara 


Jika menggunakan Google, maka Anda bisa mencari dengan 
mengetik kata kunci pencarian. Tapi bagaimana ceritanya kalau 


21 


Anda sedang lelah mengetik tapi tetap ingin mencari? Gunakan 
suara Anda untuk mencari informasi di Google. 


Berikut langkah-langkahnya: 


1. Ketik kata kunci pencarian: speak to search. 


—— Speak to Search 


Search To 
4 from wuw.peterfriese.de Iok 
looking 


Setelah mendapatkan kata kunci tersebut, tekanlah tombol Add 
to Chrome 


Tekan tombol Add to Chrome. 


Masuklah ke situs Google.com dan pastikan Anda punya 
microphone yang terhubung ke komputer. 


4. Di kotak pencarian akan muncul ikon microphone seperti ini 


5. Bicaralah di depan microphone. 


4 


po00000000 


Speak now 


Mencari apa pun menggunakan suara Anda 


Menandai Teks yang Penting Seperti Memakai 
Stabillo 


Jika Anda membaca sebuah buku, Anda bisa menandai teks-teks 
yang penting dengan memanfaatkan highlighter seperti stabillo. Di 
internet, Anda pun bisa melakukan hal tersebut. Caranya adalah 
dengan menggunakan langkah-langkah di bawah ini: 


92 


1. Ketiklah di kotak pencarian nama berikut ini: feltipen. 


2. Pasang di dalam Google Chrome dengan menekan tombol Add 
to Chrome. 


3. Carilah sebuah situs apa pun yang ingin Anda baca. Jika Anda 
menemukan ada kalimat penting yang perlu ditandai, blok teks 
itu. 


alahkan. Semua masih menunggu hasil 


Namun dia meminta agar tidak buru-buru mengambil sikap men 


"Kita lihat hasil pemeriksaan, apa sebabnya dan bagaimana persepsinya kedua belah pihak," jelasnya 
Memblok teks yang akan diberi tanda 


4. Klik-kanan dan pilih opsi Mark. 
Namun dia meminta agar tidak buru-buru mengambil sikap menyalahkan. Semua masih menunggu hasil 
pemeriksaan Propam Polda Metro Jaya 


"Kita lihat hasil pemeriksaan, apa sebabnya dan bagaimana persepsinya kedua belah pihak," jelasnya 
Memilih opsi Mark untuk menandai teks itu 


CATATAN: 


e Tanda itu akan tetap ada jika di kemudian hari Anda 
kembali lagi ke situs tersebut. 


e Tanda tersebut hanya bisa dilihat oleh Anda yang telah 
menginstal feltipen di dalam Google Chrome. 


e Tidak semua situs bisa ditandai seperti itu. 


Mengingatkan Anda untuk Makan Siang 


Browsing memang menyenangkan sehingga terkadang, kita men- 
jadi lupa waktu. Sebagai contoh, kita mungkin lupa untuk makan 
siang. Lantas? Kalau sudah begini, kita butuh tool untuk meng- 
ingatkan kita jika Anda perlu makan siang. 


Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 


1. Cari kata kunci berikut ini di kotak pencarian: cool clock. 


93 


4. 


94 


Jika sudah ditemukan, tekan tombol Add to Chrome. Tung- 
gulah beberapa saat sampai tool ini diinstal ke dalam Google 
Chrome Anda. 


Setelah itu, Anda akan masuk ke halaman setting. Klik link 
View saved alarms. 


|Alarm & Ringtone 
Ringtone for all purpose: 
None 
Default ringtone ? 
From your computer ? 


Choose file Or drop file here... 


From URL: http:// mp3, “.ogg, “.wav) 2 
Loop ? 
Current ringtone: Pe II 0/0 seconds 


Export saved ringtone as dataURI '— Download saved ringtone to your computer 
Enable Hourly Time Announcement sound 


View saved alarms 
View saved to-dos 


Memilih psi View Saved Alarms 
Tekanlah link Set another alarm. 


»View saved alar... '-9' x | 


Set another alarm 


-“One-time only alarmh— 
None | 


None 


(Daily alarm| | 


Memilih opsi Set Another Alarm untuk membuat alarm baru 
Di bagian Time, isi saja dengan angka 12:00 (waktu ideal 
makan siang). Untuk pengulangannya, pilih Daily. 


Ketik teks “saatnya makan siang” di kotak teks Add text 
description. 


Tekanlah tombol Set dan akhiri dengan menekan tombol 
Close. 


8. Tunggu beberapa saat. Jika waktu menunjukkan pukul 12:00 
maka akan muncul notifikasi di pojok kanan bawah pada layar 
monitor. 


Mengetik Tapi Tak Bisa Dilacak oleh Keylogger 


Awas hati-hati pencurian data lewat teknik pengendusan apa pun 
yang Anda ketik. Di dunia internet dikenal istilah keylogger, yaitu 
sebuah software atau alat untuk merekam apa pun yang Anda 
ketik menggunakan keyboard, entah itu username, password, 
nomor kartu kredit, atau lainnya. 


Jika apa yang Anda ketik tak ingin dideteksi oleh keylogger, ikuti 
langkah-langkah berikut: 


1. Ketik di kotak pencarian tool berikut ini: virtual keyboard. 
2. Jika sudah ditemukan, tekan tombol Add to Chrome. 


3. Sekarang masuklah ke situs apa pun yang mengharuskan 
Anda mengetik, entah blog, Google, atau mendaftar sebuah 
situs. 


4. Nanti akan muncul virtual keyboard di layar monitor. Ketiklah 
menggunakan sentuhan tombol mouse. 


Google 


Indonesia 


Google Search 


'm Feeling Lucky 


Google.co.id offered in: Bahasa Indonesia Basa Jawa 
English Keyboard 
112131415167 s9 Oo -(- 
alwlelritIvlulilolpiri) 
& lailslalrilalnj Kia 
£ zlxlelvlbilni|m / L 


Alt-Ctrl Alt-Ctrl 


Keyboard virtual di dalam layar monitor 


95 


Selama Anda menggunakan keyboard virtual, apa pun yang 
terketik di layar monitor tak bisa dilacak oleh keylogger. Jadi, 
yang Anda ketik: username, password, nomor kartu kredit, dan 
lain sebagainya bakalan tak terlacak. 


Berbagi File di dalam Folder dengan Orang Lain 


Anda suka berbagi file dengan orang lain, misalnya foto-foto 
dokumentasi keluarga dengan kakak, adik, orang tua, atau ke- 
rabat lainnya? Kalau demikian, letakkan file-file foto itu ke dalam 
folder khusus. Nanti folder itu bisa dibagi secara otomatis kepada 
orang lain yang membutuhkannya. 


Berikut langkah-langkah untuk berbagi file di dalam folder dengan 
orang lain: 


1. Ketiklah di kotak pencarian: folders.io. 
2. Tekan tombol Add to Chrome jika tool itu sudah didapat. 
3. Bukalah tab baru dengan menekan tombol Ctrl-T. Klik ikon 


Folders.io. 


Ikon Folders.io untuk masuk ke dalam tool Folders.io 


4. Tekanlah tombol Add Folder untuk menambah folder yang 
bisa dibagikan kepada orang lain. 


IB add folder @ addfile 


DRAG & DROP FILES HERE 


To serve entire folders, use the add folder button 


Menambah folder baru dengan menekan tombol add folder 


96 


5. Pilihlah folder yang Anda inginkan dan tekan tombol OK. Nanti 
pastikan file-file yang ingin Anda bagikan kepada orang lain 
diletakkan di dalam folder itu. 


£ start serving 


6. Tekanlah tombol Start Serving 


Nanti akan muncul link yang diciptakan oleh folders.io ini. 
Bagikan folder itu kepada siapapun yang ingin mendapatkan 
file-file tersebut. 


Your files can be accessed through this link: http:!ifolders.iolgetm5FUEa 


Allow others to upload files to this computer 


Berbagi alamat situs agar orang lain bisa men-download file-file 
yang ada di folder itu 


8. Teman-teman Anda bisa men-download langsung begitu 
masuk ke situs yang alamatnya telah Anda bagi itu. 


97 


